
Laporan Pemasukan Donasi Dakwah YPIA 
Januari 2012 



Alhamdulillahi robbil 'alamin. Wassholatu was salamu 'ala ashrofil anbiya' wal mursaliin. 
Amma Ba'du. 

Rasullullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: 

"Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua 
orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga 
selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa 
bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak 
terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan 
orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya 
merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa." (HR. 
Bukhari]. 

Berikut kami laporkan catatan pemasukan donasi dakwah YPIA dan deskripsi ringkas 
kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Januari 2012. 







Tabel Catatan Pemasukan pada 


Bulan Januari 2012 


No 


Tanggal 


Donatur 


Via 


Jumlah 


Dialokasikan Untuk 


1 


2 Jan 12 


Ibu Eli 


BCA 


Rp 


300.000 


Buletin At Tauhid 


2 


9 Jan 12 


Adika Mianoki 


Langsung 


Rp 


300.000 


YPIA 


3 


10 Jan 12 


Agus Dwi P 


Mandiri Syariah 


Rp 


600.000 


YPIA 


4 


11 Jan 12 


Pak Djarwo 


BNI Syariah 


Rp 


50.000 


YPIA 


5 


11 Jan 12 


Bu Mayang 


Mandiri 


Rp 


50.000 


YPIA 


6 


14 Jan 12 


Abu Muhammad 


BNI Syariah 


Rp 


100.000 


Pesantren liburan 


7 


14 Jan 12 


Hamba Alloh 


BNI Syariah 


Rp 


150.000 


Pesantren liburan 


8 


25 Jan 12 


Adib 


BCA 


Rp 


100.000 


YPIA 


9 


25 Jan 12 


Abu Hasan Putra 


Langsung 


Rp 


250.000 


YPIA 


10 


26 Jan 12 


Satyo Haryono 


Mandiri 


Rp 2.500.000 


YPIA 




TOTAL 






Rp 


4.400.000 





■ YPIA Pesantren liburan Buletin 


Diagram Persentase 

Pemasukan Donasi 

Menurut Kegiatannya 

1 


7% 
A 6% 


87% 









Rp8.000.000 
Rp7.000.000 
Rp6.000.000 
Rp5.000.000 
Rp4.000.000 
Rp3.000.000 
Rp2.000.000 
Rpl.000.000 
Rp- 




Grafik Pemasukan Donasi 
dari Bulan Oktober 2011 
sampai Januari 2012 



Oktober November Desember Januari 



Laporan Kegiatan pada Bulan Januari 2012 : Pesantren Liburan 

Pada bulan Januari lalu, Yayasan Pendidikan Islam Al -Atsari (YPIA] telah melaksanakan 
kegiatan yang diberi nama Pesantren Liburan. Pesantren liburan merupakan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan libur semester ganjil T.A 
2010/2011. Tepatnya, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari-03 Februari 
2012. Kegiatan yang ditawarkan dalam pesantren liburan ini mencakup dauroh kitab 
(kitab kasyfu syubuhat dan al-Amru bil Ma'rufi wa an-Nahyu 'anil Munkar), kajian 
tematik, tahsin al-quran dan bahasa arab. Kegiatan ini oleh panitia dimasukkan ke 
dalam paket-paket yang bisa dipilih oleh peserta terdaftar. Paket 1 yaitu dauroh kitab 
dan bahasa arab (kelas lanjutan], paket 2 yaitu dauroh kitab dan bahasa arab (kelas 



menengah], paket 3 yaitu dauroh kitab dan tahsin al-quran, paket 4 yaitu kajian tematik 
dan bahasa arab (kelas menengah], paket 5 yaitu kajian tematik dan bahasa arab (kelas 
dasar] dan paket 6 yaitu kajian tematik dan tahsin al-quran. Untuk program tahsin dan 
bahasa arab (kelas lanjutan dan menengah] terdapat placement test bagi para peserta 
yang ingin mengambil program ini. Program ini dilaksanakan di masjid-masjid sekitar 
Pogung dan wisma-wisma mahasiswa. Bagi peserta yang mendaftar, dikenakan biaya 
sebesar Rp. 150.000,00 dan kegiatan ini terbuka untuk umum (putra dan putri]. 

Kegiatan pesantren liburan diselenggarakan oleh Ma'had Umar bin Khattab, Forum 
Kajian Islam Mahasiswa (FKIM] Yogyakarta, dan Ma'had Ilmi yang seluruhnya berada di 
bawah koordinasi Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari (YPIA]. 

Berikut kami lampirkan publikasi kegiatan Pesantren Liburan: 




Publikasi Kegiatan 
Pesantren Liburan 



Demikian laporan ini disusun oleh Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada donatur yang telah memberikan bantuannya. Semoga 
mendapat balasan berlipat dari Allah. Jazakumullahu ahsanaljaza'. 

Bagi donatur yang ingin memberikan bantuan dalam kegiatan dakwah, bisa ditransfer ke 
nomor rekening Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai berikut: 

1. Bank BNI Syariah dengan no. rekening 0241913801 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

2. Bank Muamalat dengan no. rekening 0001247776 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta 

3. Bank Syariah Mandiri dengan no. rekening 0300132637 
Atas nama YPIA Yogyakarta 

4. Bank CIMB Niaga Syariah dengan no. rekening 508.01.00028.00.0 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Donatur yang telah menyalurkan bantuan dimohon memberikan sms konfirmasi ke no. 
085747223366 (Muhammad Rezki Hr) 

Untuk mendapatkan info mengenai berbagai kegiatan Donasi Dakwah YPIA silahkan 
bergabung dengan akun Donasi Dakwah YPIA di Facebook dengan ID : Donasi Dakwah 
YPIA. Jika ada pertanyaan terkait kegiatan Donasi Dakwah YPIA, bisa dikirim ke email 
donasidakwah.ypia@yahoo.com atau donasi.dakwah.ypia@gmail.com 



